BENTUK ALJABAR 


KOMPETENSI 2 





Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan 
linier, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linier, 


serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. 


INDIKATOR 2.1 
Mengalikan bentuk aljabar. 


INDIKATOR 2.2 


Menghitung operasi tambah, kurang, kali dan bagi atau kuadrat bentuk aljabar. 


INDIKATOR 2.3 


Menyederhanakan bentuk pecahan aljabar dengan memfaktorkan atau pemfaktoran. 


A. Operasi pada bentuk aljabar 


l. 


Penjumlahan dan pengurangan 
Pada bentuk aljabar dapat dilakukan 
operasi penjumlahan atau pengurangan 
terhadap suku-suku yang sejenis. 
Misalnya: 
3a +4b-+5a-6b = 3a + 5a + 4b -6b 

Ea L I 


= 8a — 2b 


sejenis 


Perkalian 
a. Perkalian suku satu dengan suku dua 
a(b+c)=(axb)+(axc) 
=ab+ac 
b. Perkalian suku dua dengan suku dua 
e (atb)(a+b)= (atb) 
—a t2ab-b" 
e (atb)(a-b)-a -b° 
Pemangkatan suku dua 
Suku dua dengan pangkat lebih dari dua 
terdapat aturan-aturan untuk penjabaran- 
nya. Aturan yang digunakan adalah pola 
segitiga pascal, seperti bentuk yang di 
tampilkan di bawah ini. 
e (a+b) =1 
e (a+b) =la+lb=a+b 
e (a+b) =la? #2a'p' +1b? 
—-a +2ab+bþb’ 
e (a+b) =la? 4 3a”p' +3a'b? +1b° 
= af + 3a’b + 3ab’ +b? 
e (a+b) —la' #4a'p' +6a°b? +4a'b? +1b* 
—a #4ab -6ba'b + 4a'b? + bt 
Pembagian suku sejenis 
Pada bentuk aljabar, pembagian dapat 
dilakukan dengan memeriksa suku-suku 


dari bentuk aljabar tersebut. 
Misalnya: 


@ 2 Bu 
X 


Ox y” 3x 





6x°y° 2y 
» 15xy z o Z 








Ox'y? 3xĉy 


Contoh 


l. Bentuk sederhana 2(3x - y) + T(x + y) 
adalah .... 


A. 13x+5y C. 13x-5y 


D. 13x-9y 


B. 13x+9y 


Jawab: 
2(3x-y)+7(x+y)=6x-2y+7x+7y 
—13x—5y 


Kunci: C 


2. Penjabaran dari bentuk (3x -—y)(x + 3y) 
adalah .... 


A. 3x? -9xy-3y? C. 3x 418xy-—3y 


B. 3x? -8xy-3y° D. 3x +9xy-3y’ 


Jawab: 


(3x-y)(x+3y)=3x(x+3y)-y(x+3y) 
= 3x +9xy - xy - 3y’ 
= 3x’ + 8xy - 3y’ 


Kunci: C 





. Menentukan faktor-faktor bentuk aljabar 
l. 


Pemfaktoran bentuk ax + bx 
ax+bx = x(a+b) 


Pemfaktoran bentuk ax? + bx + c dengan 

a=l 

ax +bx+c=(x+p)(x+q) 

Dengan : Pa 
c=pxq 


Pemfaktoran bentuk ax? + bx + c dengan 
azl 


ax? + bx +C = px’ +qXx+rx+s 


p+q=b 


Dengan : 
pxg —axc 


Pemfaktoran bentuk selisih dua kuadrat 


a? -b° -(a-b)(atb) 
eh 








61 


Contoh C. Pecahan bentuk aljabar 
1. Penjumlahan dan pengurangan 


3. Pemfaktoran dari bentuk 16 - 25x? Pada pecahan bentuk aljabar, operasi 
adalah .... penjumlahan dan pengurangan dilakukan 
A. (4 5 5x)(4 z 5x) © (4 J 5x)(4 2 5x) sama seperti pada bilangan rasional yaitu 
EN dengan menyamakan penyebut. Misalnya: 
B. (—-4-5x)(4+5x)D. (4+5x)(4+5x) f 2 4(x+2) i 2(x-1) 
Jawab: x-l x+2 (x-1)(x+2) (x+2)(x-1) 
16-253? = 4° -5°x’ 0 
— (4-5x)(445x) _4x+8+2x-2 
i (x-1)(x+2) 
Kunci: C 
0 6x--6 
4. Pemfaktoran bentuk 3x' —11x—20 (x-1)(x+2) 


Ne an 2. Perkalian pada pecahan bentuk aljabar 
A. (3xt4)(x-8) C. (3x-5)(xt4) Pada perkalian pecahan bentuk aljabar, 
B. (3x-4)(x+5) D. (3x+5)(x-4) pembilang dikalikan pembilang, penyebut 

dikalikan dengan penyebut. Misalnya: 


Jawab: 
3x° -11x -20 = 3x? -15x + 4x -20 


— (3x? -15x) + (4x —20) y x ay g 
= a 3. Pembagian pada pecahan bentuk 
=(3x+4)(x-5) aljabar 

Kunci: A Cara pengerjaan pembagian pada 
pecahan bentuk aljabar sama dengan 


z baqi da “bil SAN 
5. Bentuk sederhana -> adalah..... pembagian pada bilangan pecahan 
X+ 











Misalnya: 
A. 4(x+1) C. —4(x+1) 2x 3x 2x 4y 8xy 8 
3" aa 2. 2 B 2 
B. 4(1-x) D. 4(x-1) y 4y y 3x 3xy 3xy 


Jawab: 
4x? —4 Axa —1) 
x+]  x4l 


4(x-1) (3+1) 


o- BA 
=4(x-1) 


Kunci: D 








